Berita Bola Terbaru : Format Liga Champions Akan Diubah? 



Kabar terbaru datang dari Eropa, dimana European Club Association (ECA) mewacanakan 
perubahan total format Liga Champions untuk tahun 2024. Proses untuk perngembangan visi dan 
misi kompetisi-kempetisi klub Eropa masa mendatang telah dibicarakan dalam rapat ECA yang 
berlangsung beberapa hari kemarin. 


Dalam pertemuan tersebut telah dibahas tentang perubahan atau regulasi Liga Champions 
dimana siajukan perubahan total format Liga Champions. Ada dua halperubahan utama yang 
akan dilakukan, yakni: 


1. Memberlakukan sistem promosi dan degradasi. 

2. Perubahan soal hari pertandingan, yang diwacanakan untuk dilakukan di akhir pekan. 

Namunhasil perubahan format Liga Champions diatas tersebut belum disahkan, hanya masih 
wacana semata. 


Sebelumnya di tahun 2018 perubahan format Liga Champions juga pernah dilakukan. Perubahan 
yang ditetapkan badan sepak bola Eropa (UELA) itu menguntungkan beberapa klub diantaranya 
Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Jerman dan Liga Italia. 


Berikut peruhana tersebut: 









1. Sebanyak 26 tim akan langsung lolos ke fase grup, temasuk juara Liga Champions dan 
Liga Eropa musim sebelumnya. Enam slot tersisa bisa diperebutkan lewat kualifikasi. 
Musim ini, jumlah tim yang lolos langsung hanya 20. 

2. Perubahan kebijakan di atas juga disertai perubahan alokasi tim. Empat tim dari Liga 
Italia, Liga Inggris, Liga Jerman, dan Liga Spanyol langsung lolos ke babak grup. 



